




D 
















Judul asli "ANFANG MIT CHRISTUS" - Bibelarbeiten 
Copyright The Navigators, 1957 and 1975 
Die Navigatoren, 

HausdorffstraRe 130 
5300 Bonn 

Alle Rechte vorbehalten, einschlieRlich Ubersetzung. 

Hak pengarang dilindungi Undang-Undang. 

Die Navigatoren adalah suatu organisasi kristen yang bersifat 
international dan uberkonfessionell. 

Yesus Kristus berkata: "Kepada Ku telah diberikan segala kuasa di sorga 
dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Ku ..." - 
Matius 28:18,19. Die Navigatoren ingin mendukung realisasi dari 
Perintah Agung ini. Di dalam mengikut Kristus mereka ingin memberi 
pertolongan kepada mereka2 yang mau menjadi murid2 Nya. Mereka 
menyediakan banyak waktu bagi orang percaya atau bagi suatu 
kelompok yang terdiri dari dua orang maupun lebih, yaitu dalam 
Penelaahan Alkitab, Doa, Kesaksian dan dalam hal saling tolong 
menolong. Ini semua didasarkan pada hubungan pribadi masing2 dengan 
Kristus dan dengan demikian pada hubungan satu dengan yang lain. 

Diterjemahkan oleh 

Persekutuan Kristen Indonesia Imanuel di Berlin Barat, StephanstraRe 44, 
1000 Berlin 21, berdasarkan ijin tertanggal Bonn, 25-1-1983, tidak untuk 
dijual kepada umum, melainkan untuk dipakai sendiri di dalam segala 
kegiatan pelayanannya. 

Yang berminat bisa menghubungi Imanuel. 


Nama 


Alamat : 





Daftar isi 


1/ Keyakinan akan keselamatan 7 

2/ Keyakinan akan pengabulan doa 13 

3/ Keyakinan akan kemenangan 19 

4/ Keyakinan akan pengampunan 23 

5/ Keyakinan akan pimpinan 27 





Pengantar 


PA "Permulaan dengan Kristus" hendak memberikan kepada Saudara keyakinan 
akan hal2 yang bersangkut-paut dengan j a n j i 2 yang asasi, yang telah diberikan 
oleh Allah kepada orang2 percaya, artinya menghilangkan segala keragu2an. Hal 
ini dapat di capai dengan jalan menghafalkan ayat2 pengarah dari PA ini, 
kemudian merenungkannya sambil berdoa, mempelajarinya dan 
menterapkannya. Karena Saudara hafal Firman Allah, merenungkannya sambil 
berdoa serta mempelajarinya, maka Saudara akan mampu untuk mengerti j a n j i 2 
Allah dengan lebih baik. 

Hendaklah Saudara pertama2 menghafalkan ayat Alkitab yang terdapat pada 
permulaan setiap pelajaran. Perhatikanlah, bahwa di samping ayat Firman Tuhan 
Saudara juga menghafalkan thema dan petunjuk ayat yang bersangkutan. Suatu 
cara yang baik untuk itu ialah: mensitir thema dan petunjuk ayat lebih dahulu, 
kemudian ayat yang bersangkutan dan sekali lagi mensitir petunjuk ayat. Contoh: 
"Keyakinan akan keselamatan, I Yohanes 5:11,12,".", I Yohanes 5:11,12". 

Hafalkanlah sebagian demi sebagian. Hafalkanlah sebagai berikut: "Keyakinan 
akan keselamatan, I Yohanes 5:11,12, - Dan iniiah kesaksian itu: ...". Dan ulangilah 
ini beberapa kali sampai Saudara merasa yakin, bahwa Saudara sudah hafal. 
Kemudian ulangilah apa yang baru Saudara hafalkan itu dan sambunglah dengan 
bagian kalimat yang berikutnya: "Keyakinan akan keselamatan, I Yohanes 
5:11,12, - Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal 
kepada kita ...". Ulangilah ini juga beberapa kali sampai Saudara hafal. Kemudian 
sambunglah dengan bagian kalimat yang berikutnya. Lanjutkanlah hal ini, sampai 
Saudara hafal ayat Alkitab tersebut secara keseluruhannya. 


5 




Langkah yang terpenting didalam menghafal ialah pengulangan. Dengan jalan 
mengulangi, Saudara akan juga dapat mengingat terus ayat yang telah Saudara 
hafalkan. Perhatikanlah sungguh2, bahwa Saudara mengulangi setiap ayat setiap 
hari. Agar saat2 yang luang dapat Saudara manfaatkan untuk menghafalkan, 
maka dapatlah Saudara selalu membawa serta kartu2 yang Saudara buat sendiri 
seperti contoh di halaman 31. 

Saudara akan melihat, bahwa setiap pelajaran didalam kitab ini terdiri dari empat 
bagian: 

Bagian "Dorongan untuk merenungkan" bermaksud menolong Saudara 
untuk merenungkan ayat yang bersangkutan dengan berdoa, yaitu apa 
yang hendak dinyatakan maupun apa arti dari Firman Tuhan tersebut. 
Bagian tanya-jawab melengkapi renungan Saudara dalam doa tersebut 
dengan jalan menghubungkan isi2 pokok ayat yang bersangkutan dengan 
ayat2 Alkitab yang lain. 

Bagian dimana Saudara menuliskan ayat Alkitab secara luar kepala 

memungkinkan Saudara untuk menguji diri sendiri, apakah Saudara telah 
hafal Firman Tuhan dengan sungguh2, kata demi kata. 

Bagian tentang penterapan secara praktis menunjukkan kepada Saudara 
bagaimana menterapkan ayat Alkitab yang telah Saudara hafalkan dan 
pelajari didalam hidup Saudara. 

Sekali lagi, Iangkah2: menghafalkan, merenungkan secara berdoa, mempelajari 
dan menterapkan menolong Saudara menghilangkan ke-ragu2an terhadap 
prinsip2 yang terkandung didalam ayat2 Alkitab didalam PA ini. 


6 



1/ Keyakinan akan keselamatan 


pertama2 hafalkanlah 
lYohanes 5:11,12 


Dorongan untuk merenungkan tentang I Yohanes 5:11,12 

Siapakah yang memberikan hidup kekal?_ 

Dimanakah seseorang menemukan hidup kekal?_ 

Siapakah yang mempunyai hidup kekal?_ 

Siapakah yang tidak mempunyai hidup kekal?_ 


7 






Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada 
nama Anak Allah, tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 

IYohanes 5:13 


"... inilah kesaksian itu:..." 

1. Bagaimanakah Allah menunjukkan, bahwa la mengasihi Saudara? Roma 5:8 


2. Apa sebabnya Alkitab dituliskan? Yohanes 20:31 


"... Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita .." 

3. Apakah akibat dari keberadaan manusia didalam dosa? Yesaya 59:2 


4. 


M ANU GIA U 

ymc berdosa) 


TIDAK 
MEMPUNYAI 
HIDUP KEKAL 



ALLAU 
yANG KUDUS 




W1DUP 

yANG 

KEKAL 


Mengapakah segala usaha manusia untuk mencapai Allah gagal? Efesus 2:8,9 


8 







MANUSIA 
YANG BERDOSA 



ALLAU 
YANG KUDUS 


5. Apakah yang sudah dipersiapkan Allah untuk membimbing manusia kepada 
Diri Nya? I Petrus 3:18 





6. Tiga hal apakah yang merupakan akibat dari mendengar dan percaya 
menurut Yohanes 5:24 

sekarang_ 

kelak_ 

waktu lampau_ 


"Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup;..." 

7. Bagaimanakah seseorang dapat menerima karunia keselamatan? Yohanes 
1:12 


8. Apakah yang telah dijanjikan Yesus di Yohanes 10:27-29 kepada para 
pengikut Nya? 


9. Apakah yang terjadi jika seseorang menjadi Kristen? II Korintus 5:17 


Perubahan2 yang manakah diantara yang tersebut dibawah ini, yang telah 
Saudara alami dalam hidup Saudara sampai saat ini? (Bubuhkan tanda silang) 

□ Kedamaian batiniah 

□ Kepekaan yang baru terhadap dosa 

□ Kemenangan atas dosa 

□ Kasih yang baru bagi Allah 

□ Keinginan yang besar untuk membaca Alkitab 

□ Sikap2 yang berubah 

□ Mengalami pengampunan dosa 

□ Beban dalam hati bagi orang lain 


10 








Tuliskanlah I Yohanes 5:11,12 secara luar kepala: 


Penterapan I Yohanes 5:11,12 

Bagaimanakah Saudara mengetahui, bahwa Saudara telah memiliki hidup kekal? 


Ambillah kini suatu kesempatan, untuk mengucapkan syukur kepada Allah atas 
segala sesuatu yang telah di-karuniakan-Nya di dalam Yesus Kristus kepada 
Saudara. 


11 






12 



2/ Keyakinan akan pengabulan doa 


pertama2 hafalkanlah 
Yohanes16:24 

kemudian ulangilah I Yohanes 5:11,12 


Dorongan untuk merenungkan Yohanes 16:24 

Apakah doa itu?_ 

Didalam nama siapakah seharusnya Saudara berdoa? 
Apakah akibat doa?_ 


13 








"Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatupun dalam namaKu" 

1. Apakah yang diajarkan Yesus di Matius 7:7,8 tentang doa? 


2. Apakah ciri khas jawaban Allah atas doa? 

Yeremia 33:3_ 

Efesus 3:20_ 

" ... Mintalah maka kamu akan menerima,..." 

3. Untuk pengabulan doa ada beberapa syarat yang penting, apakah itu? 
Yohanes15:7 


lYohanes 5:14,15 


4. Bacalah Matius 7:9-11. 

Bagaimanakah pemberian Allah bagi anak2Nya? 


Menurut pendapat Saudara, apakah kiranya yang akan ditambahkan Allah 
kepada suatu permohonan doa, jika la tahu, bahwa permohonan itu tidak 
baik bagi Saudara? 


Menurut pendapat Saudara, apakah kiranya yang akan diperbuat Allah, jika 
la tahu, bahwa pengabulan atas doa Saudara akan lebih baik jika terjadi pada 
suatu saat lain? 


5. Apakah beberapa penghalang untuk terkabulnya doa? 


14 












Yakobus 4:3 


Mazmur 66:18_ 

6. Isilah didalam gambar berikut ini sikap2 dan perbuatan2 yang ditunjukan di 
Filipi 4:6,7. 



MANUSIA MANUSIA 

SIKAP SEMULA SIKAP KEMUDIAN 



15 














... supaya penuhlah sukacitamu. 


7. Apakah satu keuntungan doa? Filipi 4:6,7 


8. Apakah akibatnya ketika Zakharia dan Elisabet berdoa memohon seorang 
anak Iaki2? Lukas 1:13,14 


Tuliskanlah Yohanes 16:24 secara luar kepala: 


Empat bagian2 yang penting dari doa ialah: 


Penyembahan 

ialah merenungkan pribadi Allah sendiri. Pujilah Dia 
karena Kasih, Kuasa dan KebesaranNya, karuniaNya yang 
maha indah - Kristus. 

Pengakuan 

berarti, mengiakan didepan Allah, dimana Saudara telah 
berdosa. Hendaknya Saudara bersikap jujur dan rendah 
hati. Ingat2lah selalu, bahwa la mengenal dan mengasihi 
Saudara sekalipun segala sesuatu yang telah Saudara 
perbuat diluar kehendakNya. 

Pengucapan syukur 

berarti, mengatakan kepada Allah, betapa Saudara 
bersyukur untuk segala sesuatu yang telah diberikanNya - 
bahkan hal2 yang tak menyenangkan. Rasa bersyukur 
Saudara akan menolong Saudara untuk mengerti 
maksud2Nya. 


16 





Permohonan berarti, membawa beban doa tertentu kehadapan Allah. 

Berdoalah terlebih dahulu bagi orang lain, barulah bagi diri 
sendiri. 


Penterapan dari Yohanes 16:24 

Tuliskanlah 4 hal tertentu, yang dapat Saudara doakan pada hari ini. Hendaklah 
Saudara mengambil sedikit waktu dan berbicaralah sekarang mengenai hal itu 
dengan Allah. 

Penyembahan:_ 

Pengakuan:_ 

Pengucapan syukur:_ 


Permohonan: 



17 









18 



3/ Keyakinan akan kemenangan 


pertama2 hafalkanlah 
I Korintus 10:13 

Kemudian ulangilah I Yohanes 5:11,12 
Yohanes16:24 


Dorongan untuk merenungkan I Korintus 10:13 

Apakah yang berlaku bagi setiap pencobaan, yang Saudara hadapi? 


Siapakah yang dapat memberikan Saudara kemenangan, jika Saudara berada 
didalam pencobaan? 


Apakah yang dapat menghalangi, agar pencobaan itu tidak membawa Saudara 
kepada dosa? 


Apakah Allah mengambil pencobaan itu? 


Apakah yang diperbuat Allah bagi Saudara? 

19 









"... pencobaan2 biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia." 

1. Apakah tujuan dari ujian2 dan pencobaan2 menurut Yakobus 1:2-4? 


2. Apakah sumber utama dari pencobaan2? Yakobus 1:13,14 


3. Apakah ketiga wilayah pencobaan didunia? I Yohanes 2:15,16 


4. Apakah yang ingin dicapai oleh si Iblis jika ia mencobai Saudara? I Petrus 5:8 


"... Allah setia ..." 

5. Apakah yang diperbuat Allah bagi Saudara? II Tesalonika 3:3 


6. Apakah yang dikatakan oleh Ibrani 4:15 tentang Yesus Kristus? 


20 









7. Apakah yang antara lain dapat Saudara perbuat, untuk mencegah pencobaan 
akhirnya membawa Saudara kepada dosa? 

Matius 6:9,13_ 

Mazmur 119:9,11_ 

I Yohanes 5:4,5_ 

Yakobus 4:7 



21 






Tuliskanlah I Korintus 10:13 secara luar kepala: 



Penterapan dari I Korintus 10:13 

Pencobaan apakah yang sering Saudara derita? 


Apakah, menurut pendapat Saudara, jalan keluar yang dari Allah? 






4/ Keyakinan akan pengampunan 


pertama2 hafalkanlah 
I Yohanes 1:9 

Kemudian ulangilah I Yohanes 5:11,12 
Yohanes16:24 
I Korintus 10:13 


Dorongan untuk merenungkan I Yohanes 1:9 

Apakah yang seharusnya Saudara perbuat menurut kehendak Tuhan berkenaan 
dengan dosa2 Saudara?_ 


Apakah artinya mengaku? 


Bagaimanakah Allah digambarkan didalam tindakan "pengampunan dosa"-Nya 
kepada kita?_ 


Selain itu apakah yang diperbuat Allah, jika Saudara mengakui dosa Saudara? 


23 












'Jika kita mengaku dosa kita,... 


1. Apakah yang harus Saudara sadari tentang diri Saudara sendiri? I Yohanes 

1 : 8,10 


2. Sikap apakah yang seharusnya Saudara punyai terhadap dosa? 

Mazmur 139:23,24_ 

Mazmur 38:19_ 

3. Apakah yang harus diperbuat sesudah mengaku dosa? Amsal 28:13 


"... maka la adalah setia dan adil, sehingga la akan mengampuni segala dosa 
kita dan menyucikan kita ..." 

4. Bagaimanakah Allah digambarkan di Mazmur 86:5? 


5. Pengampunan dosa2 Saudara itu dialaskan pada dasar apa? Efesus 1:7 


6. Apakah yang dikatakan Ibrani 10:12 tentang Korban Kristus? 


7. Jika Saudara tetap merasa bersalah atas dosa2 yang telah Saudara akui 
kepada Allah maka itu adaiah suatu kebodohan. Apakah sebabnya? Ibrani 
10:17 


8. Bagaimanakah seharusnya sikap Saudara terhadap yang lain, berkenaan 
dengan pengampunan dosa, yang telah Saudara alami dari Allah? Efesus 4:32 


24 





Tuliskanlah I Yohanes 1:9 secara luar kepala: 


Penterapan dari I Yohanes 1:9 

Apakah Saudara dapat mengingat akan sesuatu dosa, yang telah Saudara perbuat 
dan yang untuk itu Saudara belum memohon pengampunan? 


Jika ya, maka hendaklah Saudara mengakui dosa ini kepada Allah dan berterima 
kasih kepadaNya untuk pengampunanNya. Apakah Allah telah mengampuni dan 
melupakan dosa Saudara? 


25 






26 



5/ Keyakinan akan pimpinan 


pertama2 hafalkanlah 
Amsal 3:5,6 

Kemudian ulangilah I Yohanes 5:11,12 
Yohanes16:24 
I Korintus 10:13 
I Yohanes 1:9 


Dorongan untuk merenungkan Amsal 3:5,6 

Ketiga hal apakah yang seharusnya Saudara perbuat? 


Apakah yang dijanjikan kepada Saudara, jika Saudara memenuhi syarat2 ini? 


27 





Percayalah kepada TUHAN ... 


1. Dalam hal apakah Saudara dapat percaya kepada Allah? Mazmur 32:8 


2. Bacalah Roma 12:1,2. Langkah2 apakah yang seharusnya Saudara perbuat, 
agar dapat mengenal kehendak Allah? 


Bagaimanakah kehendak Allah digambarkan disini? 


3. Kepada siapakah Allah menjanjikan berkat yang khusus? Yeremia 17:7 


"...janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." 

4. Peringatan apakah yang diberikan Allah di Yeremia 17:5? 


5. Mengapakah seharusnya Saudara tidak membatasi diri dengan pikiran2 
manusia? Yesaya 55:8,9 


6. Prinsip apakah yang diikuti Yesus, jika la mengambil keputusan2? Yohanes 
6:38 


28 
















... maka la akan meluruskan jalanmu. 


7. Jalan yang manakah yang telah dikaruniakan Allah, untuk mengenali 
kehendakNya? 

Mazmur 119:105_ 

I Korintus 2:12_ 

8. Apakah yang harus Saudara mulai jika Saudara berada dalam situasi yang 
tidak Saudara mengerti? Yakobus 1:5 


9. Apakah yang terjadi sebelum Allah menggenapi apa yang dijanjikanNya? 
Ibrani 10:36 


Tuliskanlah Amsal 3:5,6 diluar kepala: 






Penterapan Amsal 3:5,6 

Ceritakanlah suatu situasi didalam hidup Saudara dimana Saudara mencari 
pimpinan Allah. 


Apakah yang Saudara perbuat sekarang didalam situasi tsb. didalam percaya akan 
Allah? 


30 



Contoh kartu berisikan ayat Alkitab untuk dihafalkan: 


Keyakinan akan Keselamatan 

I Yohanes 5:11,12 

Dan inilah kesaksian itu: Allah telah 
mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita 
dan hidup itu ada di dalam Anak Nya. 
Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki 
hidup; barangsiapa tidak memiliki Anak, ia 
tidak memiliki hidup. 

I Yohanes 5:11,12 


Bagaimana seterusnya ... 

Sesudah "Permulaan dengan Kristus - Penelahaan Alkitab" ini tentunya Saudara 
ingin melihat pertumbuhan lebih lanjut didalam hidup Saudara dengan Kristus. 

Kami menawarkan untuk itu "Pertumbuhan dengan Kristus - Penelahaan Alkitab", 
dimana dasar2 untuk kehidupan pribadi Saudara dengan Yesus Kristus diperluas 
didalam delapan bahan PA yang singkat. 








Apakah Saudara mau meletakan dasar yang baik didalam hidup 
Saudara dengan Kristus? 


"Permulaan dengan Kristus - Penelaahan Alkitab" telah dipersiapkan 
untuk meletakan dasar2 bagi hidup Saudara dengan Kristus. Lima 
Penelaahan Alkitab yang singkat membimbing Saudara lebih dalam 
kedalam janji2, yang diberikan Allah kepada anak2Nya - keyakinan 
akan keselamatan, akan pengabulan doa, akan kemenangan, akan 
pengampunan dan akan pimpinan. 

Setiapi PA dari kelima PA tsb. diatas, disusun diatas janji Allah 
semacam itu. Didalam merenungkan, mempelajari maupun 
membandingkan dengan ayat2 Alkitab yang lainnya, maka Saudara 
akan merasakan betapa pentingnya menghafalkan ayat ini. Dan jika 
suatu Saat ada kebimbangan didalam hati Saudara, maka ayat Alkitab 
ini akan dapat merupakan pertolongan bagi Saudara. 

Suatu dasar yang baik untuk hidup Saudara dengan Yesus Kristus 
sangguh memegang peranan yang sangat penting bagi suatu hidup 
yang penuh kemenangan. Kitab ini mau menolong Saudara untuk itu. 








